Hati- Hati Gonore Penyakit Menular Seksual Si 
Penyebab Kencing Nanah 


(@) klinikkelaminku.com/gonore-penyakit-menular-seksual 





10/25/202110/25/2021 





gambar penyakit kelamin gonore kencing nanah 


Gonore, penyakit menular seksual yang sangat menular adalah infeksi bakteri yang 
disebabkan oleh mikroba Neisseria gonorrheae yang ditularkan melalui kontak seksual. 
Gonore sering ditandai dengan keluarnya cairan kental dari penis atau vagina. Namun, 
banyak orang tidak memiliki tanda atau gejala apapun. Penyakit ini ditularkan melalui air 
mani atau cairan vagina selama hubungan seks tanpa kondom, homoseksual atau 
heteroseksual atau dengan pasangan yang terinfeksi. Semakin banyak pasangan seks yang 
Anda miliki, semakin tinggi risiko Anda. 


Berlawanan dengan kepercayaan populer, Anda tidak bisa mendapatkan gonore dari 
dudukan toilet atau dari gagang pintu. Bakteri penyebab kencing nanah membutuhkan 
kondisi pertumbuhan dan reproduksi yang sangat spesifik. Ia tidak dapat hidup di luar 
tubuh lebih dari beberapa detik atau menit, ia tidak dapat hidup di kulit tangan, lengan 
atau kaki. Ini bertahan hanya pada permukaan lembab di dalam tubuh dan paling sering 
ditemukan di vagina dan leher rahim. Gonore dapat hidup di uretra (saluran yang 
mengalirkan urin dari kandung kemih). 


Gonore bisa ada di bagian belakang tenggorokan Anda (dari kontak oral-genital) dan 
rektum. Juga, seorang wanita hamil yang terinfeksi gonore dapat memberikan gonore 
kepada anaknya saat melahirkan. Kontak teratur seperti berciuman tidak menularkan 
penyakit. Ketika ada infeksi pada kelamin, mulut atau dubur seorang anak paling sering 


1/4 


disebabkan bahwa ia telah mengalami pelecehan seksual. Pengobatan kencing nanah 
melibatkan antibiotik untuk menghilangkan infeksi. Mempraktekkan seks aman penting 
dalam mencegah gonore (Kencing Nanah). 


Gejala Gonore 


Sekitar setengah dari mereka yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala. Orang yang 
tidak menunjukkan gejala mungkin secara tidak sadar menularkan infeksi gonore kepada 
pasangannya. 


Tenggorokan, anus, uretra, dan rektum adalah area infeksi yang umum pada pria dan 
wanita. Jika bergejala, kemungkin termasuk buang air kecil yang menyakitkan, gatal 
dubur, pendarahan atau keluarnya cairan abnormal dari penis atau vagina. 


Wanita dengan gonore mungkin tidak memiliki gejala atau memiliki gejala yang sangat 
ringan sehingga tidak diperhatikan sampai menjadi lebih parah. Dalam beberapa kasus, 
wanita akan merasakan sensasi terbakar saat buang air kecil, akan muncul keputihan 
berwarna kuning kehijauan atau pendarahan saat berhubungan. Wanita juga mungkin 
mengalami pendarahan vagina di antara periode menstruasi. Keterlibatan uretra 
menyebabkan disuria (nyeri buang air kecil), sekresi purulen dan frekuensi kencing 
(kental). Kombinasi uretritis dan servisitis pada pemeriksaan sangat relevan dalam 
diagnosis karena kedua tempat tersebut terinfeksi pada sebagian besar pasien. 


Jika infeksi menjadi lebih luas dan masuk ke dalam rahim atau saluran tuba, dapat 
menyebabkan sakit perut, demam dan nyeri saat berhubungan seksual dan gejala seperti 
di atas. (Ini disebut infeksi tambahan atau SIP radang panggul). 


Pria yang memiliki kencing nanah lebih mungkin untuk melihat gejala meskipun 
mereka mungkin memiliki gonore tanpa menyadarinya. Mereka sering merasakan sensasi 
terbakar saat buang air kecil dan mungkin mengeluarkan cairan kuning keputihan dari 
penis. 


Apa yang terjadi jika saya tidak mengobati kencing nanah? 


Kencing nanah bisa sangat berbahaya jika tidak diobati bahkan pada seseorang yang 
memiliki gejala ringan atau tanpa gejala sama sekali. Pada wanita, infeksi dapat masuk ke 
dalam rahim, di saluran tuba dan ovarium (menyebabkan sindrom radang panggul) dan 
dapat menyebabkan kerusakan dan kemandulan (infertilitas, ketidakmampuan untuk 
memiliki anak). Kerusakan tuba menyebabkan peningkatan risiko kehamilan ektopik 
karena sel telur yang dibuahi mungkin tidak dapat melewati tuba falopi dan luka 
menyempit. 


Kehamilan ektopik adalah masalah yang sangat serius yang dapat mengancam 
kehidupan seorang wanita. Infeksi kencing nanah selama kehamilan dapat menyebabkan 
masalah bagi bayi baru lahir, termasuk meningitis (radang selaput di sekitar otak dan 
sumsum tulang belakang) dan infeksi mata yang dapat menyebabkan kebutaan jika tidak 
diobati. Pada wanita, Bartolini dan abses terjadi (menyebabkan kesulitan berjalan), 


2/4 


sindrom radang panggul. Pada pria, penyakit ini dapat mencapai epididimis (struktur 
yang melekat pada testis yang membantu mengangkut sperma) daerah yang 
menyebabkan rasa sakit dan peradangan pada testis. Hal ini bisa mengakibatkan luka 
yang bisa membuat pria mandul (mandul). 


Pada kedua jenis kelamin, kencing nanah dapat terjadi akibat hubungan seks anal 
dengan orang yang terinfeksi atau dari penyebaran infeksi dari area genital. Hal ini dapat 
menyebabkan ketidaknyamanan di daerah anus dan kebocoran di daerah ini tetapi dalam 
banyak kasus tidak ada tanda atau gejala yang muncul. 


Pengobatan Gonore 


Jika Anda berpikir Anda mungkin menderita gonore atau jika Anda memiliki pasangan, 
yang mungkin menderita gonore, pergilah ke dokter keluarga atau ginekolog. Dia akan 
memeriksa Anda, yang akan mencakup pengambilan sampel dari vagina atau cairan penis 
untuk diberikan analisis. Terkadang dokter dapat mendiagnosis gonore dengan analisis 
urin seseorang. Tanyakan kepada dokter Anda tes apa yang sesuai untuk Anda. Dokter 
dapat melakukan tes gonore dan tes lain untuk PMS lain seperti sifilis atau Chlamydia. 


Jika Anda didiagnosis menderita kencing nanah, dokter akan meresepkan antibiotik 
untuk mengobati infeksi. Semua orang yang pernah melakukan hubungan seksual harus 
segera dites dan diobati untuk penyakit gonore. Ini termasuk setiap pasangan seksual 
dalam dua bulan terakhir atau pasangan seksual terakhir jika sudah lebih dari dua bulan 
setelah kontak seksual terakhir. 


Jika pasangan seksual menderita gonore, pengobatan & penanganan secara cepat akan 
mengurangi risiko komplikasi bagi orang tersebut dan akan mengurangi kemungkinan 
infeksi ulang jika Anda berhubungan seks dengan pasangan itu lagi. (Anda bahkan dapat 
menginfeksi kembali gonore bahkan setelah Anda dirawat, karena fakta bahwa Anda 
menderita gonore tidak akan membuat Anda kebal). 


Di masa lalu, pengobatan gonore tanpa komplikasi cukup sederhana. Satu suntikan 
penisilin menyembuhkan hampir semua orang yang terinfeksi. Sayangnya, ada jenis baru 
yang menjadi resisten terhadap berbagai antibiotik termasuk penisilin dan karena itu 
lebih sulit diobati. Untungnya, gonore dapat diobati dengan obat atau suntikan oral 
lainnya. 


Incoming search terms: 


Seringkali gonore/kencing nanah tidak memiliki gejala atau sedikit gejala. Banyak orang 
tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi oleh penyakit ini terutama wanita. Dan 
mereka telah terinfeksi gonore tanpa menyadarinya. Sekitar 


Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit menular seksual telah meningkat jumlahnya 
dan akan terus meningkat kecuali tindakan pencegahan diambil untuk mengendalikan 
mekanisme yang memungkinkan penyebaran penyakit ini di antara penduduk. 


3/4 


Gonore ditularkan melalui kontak seksual dengan penis, vagina, mulut atau anus. 


Ejakulasi tidak wajib untuk transmisi gonore atau gonore yang akan didapat. 
terinfeksi gonore berbanding lurus dengan jumlah 


Risiko 


aja 


